Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 06 TAHUN 2023 


TENTANG 


PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


a. 


bahwa dalam rangka tertib administrasi 
pengguna aset desa maka perlu ditunjuk 
pejabat atau staf perangkat desa yang 
menggunakan aset desa, 

bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf a digunakan dalam 
rangka mendukung penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Bajera 

bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa 
tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 53), 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 
2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 73), 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi 
Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Dan 
Retrebusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87), 

6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 
Nomor 23), 

7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2022 Nomor 100), 

8. Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 

9. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 
Nomor 02): 

10. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 
07), 

11. Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN : 


Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang 
namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini 
untuk menggunakan Aset Desa Bajera 

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keputusan ini. 

Pengguna Aset Desa bertanggung jawab: 

a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa 
dengan baik. 

b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan 
secara berkala kepada Perbekel melalui 
Petugas/ Pengurus aset desa. 

Penggunaan aset desa berakhir apabila: 

a. Berakhir masa tugas 

b. Mutasi 

c. Berhenti/diberhentikan 


KELIMA 


Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana 
dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 
Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


kat 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


1. Camat Selemadeg 


2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 


4. Arsip. 


Lampiran Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa 


Nomor 


: 06 Tahun 2023 


Tanggal : 02 Januari 2023 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA 
ASET DESA TAHUN 2023 


pem 


Jenis Kode Jumlah 
No. Nama Jabatan 
| Barang Barang Barang 
i 2 3 4 5 6 
AI 
1 I PUTU SUKARATA, ST PERBEKEL SEPEDA 3020104 1 
MOTOR 
PCX 
'1— iB 
2 I GUSTI AGUNG MADE WISMA | SEKRETARIS SEPEDA 3020104 1 
DEWA MOTOR 
VARIO 
3 I PUTU SUKARATA, ST PERBEKEL HPREDMI | 3060201 1 
7 
4 I GUSTI AGUNG MADE WISMA | SEKRETARIS HPREDMI | 3060201 1 
DEWA 
5 I MADE SUMANTERA KAWIL BR. | HPREDMI | 3060201 1 
DINAS BAJERA 
KAJA | 
KAWIL BR. 
6 I GUSTI PUTU WIDYA MARTHA | DINAS BAJERA | HPREDMI | 3060201 1 
PUTRA TENGAH 
KAWIL BR. 
7 I PUTU ADI WIRAWAN DINAS BAJERA | HPREDMI | 3060201 1 
KELOD 
KAWIL BR. 
8 I GUSTI KETUT ADIASA DINAS BAJERA | HPREDMI | 3060201 1 
JERO | 
KAWIL BR. 
9 I NENGAH SUKARSA DINAS BAJERA | HPREDMI | 3060201 1 
SARI 
KAWIL BR. 
10 I WAYAN RUSDIANTA DINAS HPREDMI | 3060201 1 
SARASWATI 
KAUR 
11 IDA AYU PUTU TIRTAWATI KEUANGAN LAPTOP 3070102 
LENOVO 1 
b 
KAUR TU DAN 
12 GUSTI AYU PUTU SUKAWATI UMUM LAPTOP 3070102 
ACER 1 
KASI Tr 3070102 1 
13 I NYOMAN ARIANA PELAYANAN LAPTOP 
LENOVO 
KASI KESRA 
14 I WAYAN SUKAWINATA LAPTOP HP | 3070102 1 
| KAWIL BR. 
15 I PUTU ADI WIRAWAN DINAS BAJERA | LAPTOP HP | 3070102 
KELOD 1 


PERBEKEL RADIO 

16 I PUTU SUKARATA, ST KOMUNIKA | 3060299 
SI (HT) 
| 7 SEKRETARIS RADIO 

17 I GUSTI AGUNG MADE WISMA KOMUNIKA | 3060299 
DEWA SI (HT) 
PLD DESA TRabio 

18 I KETUT LEO WIRAJAYA KOMUNIKA | 3060299 
SI (HT) 
KASI RADIO 

19 I NYOMAN ARIANA KESEJAHTERAA | KOMUNIKA | 3060299 
N SI (HT) 
T RADIO 

20 DRS I KETUT SUASTIKA, M.Si KOMUNIKA | 3060299 
KETUA BPD S1 (Hm 
Tr (KAWIL BR. (RaDio 

21 I MADE SUMANTERA DINAS BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
KAJA SI (HT) 
| 1 ran BR. RADIO 

22 I GUSTI PUTU WIDYA MARTHA | DINAS BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
PUTRA TENGAH SI (HT) 
KAWIL BR. RADIO 

23 I PUTU ADI WIRAWAN DINAS BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
KELOD SI (HT) 
KAWIL BR. RADIO 

24 I GUSTI KETUT ADIASA DINAS BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
JERO SI (BT) 

'- 

“TKAWIL BR. TRaDio 

25 I NENGAH SUKARSA DINAS BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
SARI SI (HT) 
KAWIL BR. “TRaDIO 

26 I WAYAN RUSDIANTA DINAS KOMUNIKA | 3060299 
SARASWATI SI (HT) 
KETUALINMAS | RADIO 

27 MOH SUJONO DESA BAJERA | KOMUNIKA | 3060299 
SI (HT) 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 


PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


